
PEDANG ROH 



i 



t 1//^/// j | ^pj^jKgrjHnt^ 6:17" 



jke Swcrei ^Df the Spurd 



1URNAL THEOLOGI TRIBULANAN, SARANA PENDIDIKAN THEOLOGI DAN PEMBERITAAN KEBENARAN OLEH GITS 



Edisi LXXI Tahun XVI 

► Daftar Isi: 

\ Berita Penting 01 ] 

Belilah Kebenaran 01 ( 

! Felix Mantz 03 < 

; Halaman Khusus GITS 04 j 

! Peta Jalan 05 - 08 < 

! Wakil Graphe & Panti 09 j 

» Buku-buku Dr. Liauw 10 < 

\ Radio RBK & Acara Graphe 11 \ 

• Redaksi Pedang Roh & Kuis 12 < 



BERITAPENTING 



Tidak terasa kita telah di bulan Maret 
tahun 2012, dan oleh kasih karunia Tuhan 
GRAPHE telah dipakai untuk melaksanakan 
berbagai hal yang kita mohonkan berkat 
Tuhan atas hasil akhirnya. Selama bulan 
Februari dan Maret Mahasiswa GITS dan 
jemaat Graphe, telah membagikan sekitar 
15.000 lembar PETA J/AMA/dan termasuk 
yang dikirim ke berbagai GBIAbesertatunas 
seluruhnya 30.000 lembar. Kiranya Tuhan 
memberkati uraian kebenaran yang telah 
disebarluaskan. 

Tgl 23 Maret 2012 adalah seminar 
pertama tahun 2012, Dr. Suhento Liauw 
seminar di Pontianak dengan tema Bahaya 
SaksiJehovah, sedangkan Dr. Steven Liauw 
di Jakarta dengan tema Peperangan- 
peperangan AkhirZaman. 

Kemudian pada bulan April tanggal 7 di 
Graphe dilaksanakan seminar tentang 
Bilbiology, dan tanggal 27 & 28 akan seminar 
ke Halmahera, dan tgl. 30 April dan 1 Mei 
201 2 di Manado, serta tgl. 3-4 Mei di Sanger. 
Untuk intormasi mengenai seminar di 
Halmahera bisa dengan Bpk Oktotianus 
0813-9920-1522, yang di Manado dengan 
Ev. Jonny Tumakaka 0852-4516-3658 dan 
Bpk Zerfius 0852-9855-2051 sedangkan 
yang di Sanger bisa dengan Bpk Altred 
Tatuhas 0812-1047-4446 dan Bpk Zerfius 
0852-9855-2051. 

Kemudian pada akhir bukan Mei yaitu tgl 
19 Mei juga akan seminar di Pematang 
Siantar, intormasi dengan Ev. Are Laia, HP 
0852-7562-6160. Sedangkan tanggal 22-23 
Mei 2012 akan seminar di Gunung Sitoli, 
Nias. Untuk intormasi silakan hubungi Ev. 
Amosi Daeli 0813-1956-4140 atau Sdr. 
Deniasa Zebua 081 3-8754-0728. 



Kini RBK AM828 hadirdi Internet 
www.graphe-ministry.org 



Editor: Dr. Suhento Liauw 



April-Mei-Juni 2012 



^aphe-n^y^ 








Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi 
<gits@graphe-ministry.org> 



Banyak orang tahu bahwa di Tanah 
Abang ada jual pakaian, dan juga 
tahu bahwa di gedung JCC ada jual 
komputer, tetapi tidak ada seorang pun bisa 
memiliki baik pakaian maupun komputer 
hanya karena tahu di mana ada jual pakaian 
dan komputer. Banyak orang juga tahu 
bahwa GRAPHE mengajarkan kebenaran, 
bahkan kami mendengar pengakuan dari 
theolog maupun pengkhotbah bahwa 
doktrin yang diajarkan oleh GRAPHE 
sungguh benar dan sangat alkitabiah. 

Namun, dengan hanya tahu tentang 
kebenaran, itu sama sekali tidak membuat 
orang tersebut memiliki kebenaran tersebut. 
Seseorang harus mengeluarkan biaya 
minimum untuk memperoleh sesuatu yang 
diingininya. Salomo berkata, "Belilah 
kebenaran dan jangan menjualnya; 
demikian juga dengan hikmat, didikan dan 
pengertian." (Ams 23:23). Maksud 
Salomo, untuk menjadi pemilik kebenaran, 
seseorang harus berkorban sesuatu, dan 
setelah mendapatkannya, jangan melepas- 
kannyalagi. 

Mutiara Yanglndah 

Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 1 3 
menceritakan tujuh perumpamaan, dan 
salah satunya ialah tentang mutiara yang 
indah. Tuhan mengumpamakan Kebenaran 
Injil dengan mutiara yang sangat mahal 
harganya. Orang yang menemukan mutiara 
tersebut sampai menjual seluruh miliknya 
dan membeli mutiara itu. Ia merasa patut 
menjual seluruh miliknya dan membeli 
mutiara tersebut untuk dibawa pulang ke 
rumahnya agar dinikmati seluruh keluarga 
bahkan sanak-iamilinya. 

Betapa Tuhan harapkan ada orang yang 
menemukan Injil yang benar dan menilainya 
sedemikian tinggi sehingga layak baginya 
untuk menjual seluruh miliknya demi 
mendapatkan Injil yang benar tersebut untuk 
dibawa pulang bagi keluarga dan sanak- 
iamilinya. Bahkan sesungguhnya sebuah 
mutiara masih belum cukup untuk 





ARAN 



dibandingkan dengan Injil yang benar 
karena Injil yang benar jauh melebihi nilai 
sebuah mutiara. Tentu Tuhan tidak salah 
memakai mutiara sebagai suatu bandingan. 
Mungkin saat itu pembudidayaan mutiara 
tidak seperti sekarang sehingga nilai sebuah 
mutiara yang indah yang lebih berharga dari 
nilai zaman sekarang. Namun sesungguhnya 
tidak ada satu benda pun yang nilainya 
sebanding dengan Injil Keselamatan. 

Kami dapatkan ada peserta seminar 
yang tersentak oleh kebenaran yang 
disampaikan GRAPHE, berusaha agar di 
tempatnya juga bisa diselenggarakan 
seminar yang sama. Namun sedikit sekali 
yang rela membayar harga untuk 
penyelenggaraan seminar tersebut. Padahal 
penyelenggaraan seminar tentu tidak sampai 
menghabiskan seluruh hartanya. Andai kata 
usaha itu harus menghabiskan seluruh 
hartanya, namun sekeluarga serta sanak- 
iamilinya bisa diselamatkan, bukankah nilai 
itu sesungguhnya sesuatu yang pantas? 

Persoalan yang dihadapi kekristenan 
kini sebenaranya adalah kekristenan dalam 
keadaan rusak parah. Oleh theologi 
Calvinistik yang mengajarkan predestinasi 
telah mematikan keinginan untuk 
menyelamatkan orang lain. Sebagian orang 
Kristen berpikir bahwa Allah telah memilih 
sejumlah orang masuk Sorga dan 
sejumlahnya masuk Neraka, sehingga usaha 
penginjilan dan seminar tidak akan merubah 
siapapun dari Neraka ke Sorga lagi. 

Terlebih lagi setelah angin Pluralisme 
bertiup kencang, maka niat untuk 
menyelamatkan pemeluk agama lain pudar 
sirna. Logikanya, kalau ada kebenaran di 
dalam kitab suci agama lain, dan kalau umat 
agama lain toh ujung-ujungnya akan masuk 
Sorga, dan kalau orang-orang yang tinggal 
di kutub atau di hutan akhirnya akan dapat 
pemaafan, maka mengapa kita harus 
bersusah-payah membawa Injil pulang 
untuk mereka? Mengapa perlu "membeli 
mutiara" dan bawa pulang untuk orang- 
orang y ang tidak mengerti nilainy a dan tidak 

bersambung ke halaman sebelah 



memerlukannya? 

Calvinisme dan Pluralisme, serta "ga- 
ram tawar" dari gereja-gereja Injili telah 
mengikis semangat membagikan Injil 
Kebenaran kepada orang lain. Sikap suam- 
suam kuku orang Kristen ini telah menye- 
babkan mereka tidak antusias terhadap 
kebenaran. Mereka tidak peduli apakah 
gereja mereka mengajarkan kebenaran atau 
bukan. Bahkan ada yang sudah tahu persis 
bahwa gerejanya salah namun ia tenang- 
tenang saja. Intinya, mereka tidak melihat 
keindahan dan nilai tinggi dari mutiara 
doktrin yang benar. 

Ladang YangAda Harta 

Sebelum perumpaman tentang muti- 
ara, Tuhan terlebih dulu bercerita tentang 
ladang yang ada harta terpendam di dalam- 
nya. Ketika seseorang mengetahui ada 
sebidang tanah dengan harta terpendam di 
dalamnya, yang tentu jauh lebih bernilai 
dari semua harta yang dimilikinya, maka ia 
pun menjual semua hartanya dan membeli 
ladang tersebut. 

Yang Tuhan maksudkan dengan ladang 
di perumpamaan ini ialah jemaat lokal, atau 
Rahasia Kerajaan Sorga. Ketika seseorang 
menemukan sebuah jemaat dengan penga- 
jarannya yang benar-benar alkitabiah, 
maka tindakannya yang tepat ialah menjual 
rumah, bahkan seluruh yang dimilikinya 
untuk pindah ke lokasi gereja yang 
alkitabiah tersebut. 

Dengan bertempat tinggal dekat gereja 
yang alkitabiah, jiwa seluruh anggota kelu- 
arganya akan terselamatkan. Bahkan secara 
jangka panjang itu pasti membawa kebaik- 
an bagi seluruh keturunannya. Merekapasti 
tidak hanya akan menerima berkat rohani, 
melainkan juga tidak akan kekurangan 
berkat materi danjasmani (Maz. 37:25). 

Membayar Harga Kebenaran 

Namun mengetahui ada mutiara yang 
indah, menemukan ladang yang terdapat 
harta terpendam di dalamnya, tidak akan 
secara otomatis menjadikan yang mengeta- 
huinya sebagai pemilik. Jelas sekali harus 
ada keputusan yang diambil untuk memi- 
liki mutiara yang indah atau ladang yang 
ada harta terpendam di dalamnya. 

Hal terutama yang harus dimiliki oleh 
orang yang menemukan "mutiara" maupun 
"ladang" ialah sebuah keputusan hati untuk 
berpihak kepada kebenaran. Tanpa hati 
yang berpihak kepada kebenaran penemu- 
an itu tidak ada arti apapun. Karena Alkitab 
bebas berada di tangan setiap orang, maka 
setiap orang akan membacanya serta akan 
membuat kesimpulan untuk dirinya. Di 
antara kesimpulan-kesimpulan yang 
dibuat, bahkan oleh theolog yang terkenal 
sekalipun, ketika disuguhkan kepada tiap- 
tiap orang, maka tiap-tiap orang harus 
mencernanya. Tidak ada seorang pun nanti 
di Neraka boleh menyalahkan orang lain 
karena keberadaannya di sana. Dan juga 



tidak ada seorang pun yang masuk Sorga 
yang boleh menyalahkan orang lain karena 
kemuliaan atau hadiahnya yang kurang. 
Tiap-tiap orang harus mendengarkan 
penguraian Alkitab dan tiap-tiap orang 
harus mencermati penguraian Alkitab dan 
tiap-tiap orang harus memutuskan mene- 
rima atau menolak penguraian Alkitab 
yang disampaikan kepadanya. 

Jika seseorang setelah mencerna 
semua uraian Alkitab dan menyimpulkan 
yang didengarnya lebih benar daripada 
yang sedang dipercayainya, maka seharus- 
nya ia menjadi percaya pada kesimpulan 
baru yang lebih benar. Sebagaimana seo- 
rang non-Kristen mendengarkan Injil dan 
menjadi percaya harus meninggalkan 
imannya yang lama, demikian juga kekris- 
tenan y ang belum tepat sesuai dengan Alki- 
tab harus meninggalkan doktrin lamanya. 
Jika Kris-ten yang belum tepat sesuai 
Alkitab tidak rela meninggalkan doktrin 
yang salah, bagaimana bisa masuk akal 
baginya untuk berharap mereka yang non- 
Kristen bisa meninggalkan agama mereka 
yang salah untuk percaya kepada Injil? 

Hal ke dua adalah jumlah harga yang 
harus dikeluarkan seseorang demi 
mendapatkan kebenaran. Ada orang yang 
telah memiliki posisi sebagai orang 
terpandang di kalangan umat agamanya. 
Ketika ia mendengarkan Injil Kebenaran 
yang dapat menyelamatkan jiwanya, ia 
tidak bisa tidak melepaskan segala hormat 
dan kenikmatan posisinya. Demi Injil yang 
benar ia sangat mungkin akan kehilangan 
teman, posisi, uang, fasilitas, bahkan bisa 
sampai kehilangan keluarga. Betapa mahal 
Injil Kebenaran itu baginya. Tetapi sesung- 
guhnya semua harga yang dibayarnya itu 
adalah nilai yang rendah karena semua itu 
hal-hal yang sementara. Ia sesungguhnya 
secara jangka panjang telah sangat berun- 
tung karena telah mendapatkan jaminan 
hidup yang kekal. 

Kalau kita ibaratkan sebuah radio, 
tuning gelombangnya adalah masalah dok- 
trin, sedangkan volume suaranya adalah 
semangat. Kalau kita menghidupkan radio, 
tuning gelombangnya tidak tepat, semen- 
tara volume suaranya kita besarkan, maka 
itu pasti tidak enak di telinga kita. Suara 
yang terpancarkan akan bising sekali. 
Tetapi jika tuning gelombangnya tepat, 
maka suaranya akan terdengar sangat 
jernih, sehingga dengan volume suara yang 
tidak terlalu besar pun semua berita yang 
dipancarkan akan terdengar jelas. 

Demikianlah gambarannya dengan 
kekristenan yang tidak tepat sesuai dengan 
Alkitab. Semua kerajinan dan semangat 
akan sia-sia kalau ternyata doktrinnya tidak 
tepat sesuai Alkitab. Oleh sebab itu hendak- 
nya setiap orang Kristen menyadari bahwa 
yang terpenting itu bukanlah semangat dan 
segala usaha serta jerih lelah. Yang 
terpenting adalah ketepatan pengajaran. 
Kalau pengajaran di sebuah gereja tidak 



tepat sesuai Alkitab, maka segalakerajinan, 
bahkan persembahan yang diberikan oleh 
anggotanya akan sia-sia belaka. Tidak ada 
gunanya seseorang menyalakan radio 
dengan volumenya hingga full sambil 
tuning gelombangnyatidaktepat. 

Ketika seorang Kristen dari gereja 
yang salah atau kurang tepat doktrinya 
bertemu dengan doktrin yang alkitabiah, 
maka ia harus mengambil sikap. Ia harus 
membayar harga seperti umat non-Kristen 
yang bertemu Injil Kebenaran. Jika ia tidak 
berani membayar harga, apa yang diketa- 
huinya tidak akan berguna baginya. Ia bisa 
saja sudah banyak teman di gereja lamanya 
yang salah, bahkan sudah punya posisi atau 
jabatan. Biasanya jabatan sengaja diberi- 
kan oleh pemimpin gereja yang salah untuk 
mengikat anggotanya agar tidak pindah ke 
gereja yang lebih benar. Tuhan Yesus mau 
ketika seseorang menemukan ladang yang 
ada harta terpendam di dalamnya, menjual 
seluruh hartanya dan membeli ladang itu 
sebagai bukti dia tahu dan cerdas menilai 
segala "sumber alam yang lebih berharga" 
(doktrin). 

Pantaskah Mengajar Orang Kristen 
Pindah Gereja? 

Sepatutnya gereja bukan berlomba da- 
lam aspek gedung, atau musik, apalagi AC 
dan lain sebagainya yang bersifat materi, 
jasmani dan duniawi. Gereja sepatutnya 
berlomba pada aspek pengajaran (doktrin). 
Karena kalau gedung yang diperlombakan 
atau apapun yang materi, jasmnai dan 
duniawi, maka semua pemimpin gereja 
akan mengejar hal itu. Tetapi jika gereja 
memperlombakan aspek pengajaran maka 
niscaya gereja-gereja Tuhan akan semakin 
benar doktrinnya. Iblis sangat tidak ingin 
gereja berlomba dalam aspek pengajaran 
maka menghembuskan slogan "jangan 
menyebut gereja lain salah". Bahkan lebih 
hebat lagi Iblis meniupkan konsep bahwa 
kebenaran rohani itu relatif dan semua 
gereja ada argumentasinya, semuanya tidak 
tahu siapa salah dan siapabenar. Sering kali 
kita mendengar pernyataan pemimpin 
gereja bahwa satu gereja dengan yang lain 
seperti orang-orang buta yang mau 
mengenal gajah. Bayangkan, mereka 
mengaku diri mereka buta. 

Dr. Suhento Liauw sering berkata 
kepada anggota jemaat Graphe. Jika anda 
temukan ada gereja yang lebih benar, 
silakan pindah ke sana. Dan jangan lupa 
memberitahukannya karena beliau pun 
ingin ikut pindah ke sana. Setiap orang 
Kristen harus diajar, bahkan dirangsang 
untuk mengejar kebenaran, mengutama- 
kan kebenaran. Dan kalau bertemu 
kebenaran, berani membayar harganya. 
Dan setelah membeli, jangan menjualnya 
lagi, sebab harga kebenaran lebih dari harga 
properti manapun, hargany a pasti akan naik 
terus.*** 



02 



FELIX MANTZ 



Felix Mantz adalah putra seorang 
anggota gereja Grossmiinster di 
Ziirich. Sekalipun catatan 
pendidikannya kurang jelas namun ada 
bukti bahwa ia menerima pendidikan yang 
baik karena ia memiliki pengetahuan yang 
baik dalam bahasa Ibrani, Yunani dan 
Latin. Sehubungan maraknya gerakan 
retbrmasi pada masa itu Mantz kemudian 
menjadi pengikut Huldrych Zwingli ketika 
ia tinggal di Zurich pada tahun 1519. 
Ketika Conrad Grebel bergabung ke grup 
mereka tahun 1521, Conrad dan Manz 
menjadi teman akrab. Mereka sempat 
menjadi pendukung Zwingli yang lanatik 
dan bergairah untuk gerakan retbrmasi. 

Namun kemudian mereka men- 
dapatkan bahwa Zwingli tidak tulus dalam 
gerakan reformasinya. Zwingli yang telah 
keluar dari Gereja Roma Katolik (RGK), 
ternyata masih mempertahan banyak 
praktik GRK yang tidak alkitabiah menurut 
Felix maupun Conrad. Zwingli merasa kuat 
karena disetujui dan di-backup John Calvin 
bersama dewan kota. Felix telah keluar dari 
GRK karena cinta kebenaran. Ia telah 
membayar harga kebenaran dengan 
mengikuti Zwingli. 

Namun kemudian Felix mempertanya- 
kan acara Misa yang diadopsi Zwingli dari 
GRK. Juga mempertanyakan sifat hubung- 
an antara gereja dengan negara serta 
pembaptisan bayi. Mereka mendapatkan 
bahwa pembaptisan bayi adalah sesuatu 
yang salah bahkan itu adalah biang dari 
kesesatan. Setelah pedebatan kedua di 
Ziirich tahun 1523, Felix dan teman-teman 
menjadi sangat tidak puas terhadap 
Zwingli. Mereka melihat dengan jelas 
bahwa Zwingli telah mengkompromikan 
kebenaran Alkitab dengan keinginan para 
dewan kota. 

Felix Mantz dan Conrad Grebel, 
bersama teman-teman melakukan beberapa 
percobaan untuk mempertahankan posisi 
doktrinal mereka. Akhirnya ada beberapa 
orang tua yang memiliki bayi menjadi 
yakin bahwa Felix dan teman-temannya 
lebih benar secara doktrinal menolak 
menyerahkan bayi mereka untuk dibaptis- 
kan oleh Zwingli. Akhirnya pedebatan 
umum dilaksanakan antara Felix, Conrad 
dan teman-teman dengan Zwingli di hadap- 
an dewan kota yang bias pada 17 January 
1525. Hasilnya adalah diumumkannya oleh 
Dewan Kota bahwa Zwingli adalah peme- 
nang. Tentu pihak Dewan Kota menyata- 
kan Zwingli memang karena yang menjadi 
patokan bukan Alkitab tetapi keinginan 
pihak Dewan Kota. 

Kemudian pada tanggal 17 Januari 
pihak Dewan Kota memberi teguran 
terakhir agar mereka meninggalkan 
keyakinan mereka dan tunduk sepenuhnya 



kepada Dewan Kota yang telah bersekong- 
kol dengan Zwingli, dan menyerahkan bayi 
mereka untuk dibaptiskan pada hari yang 
ke delapan. Felix Mantz dan teman-teman 
berkumpul di rumahnya pada tanggl 21 
Januari yang dihadiri juga oleh ibunya, 
memutuskan bahwa mereka lebih baik 
patuh pada Alkitab daripada Dewan Kota 
dan Zwingli. Saat itu juga Conrad 
membaptis George Blaurock dan kemudian 
Blaurock membapstis mereka yang lain 
dengan selam. 




Sejak saat itu terjadi perpecahan 
dengan kelompok Zwingli dan Dewn Kota 
Zurich menjadi jelas dan terbentuklah 
sebuah gereja Reformasi Radical yang 
membaptis secara selam. Inilah cikal- 
bakal kaum Anabaptis di Zurich. 

Gerakan ini menyebar secara sangat 
cepat, dan Felix Mantz sangat aktif menye- 
barkan keyakinan mereka. Ia memakai 
kemampuan bahasa Yunaninya untuk 
menerjemahkan berbagai tulisan ke dalam 
bahasa masyarakat. Dan dia sendiri juga 
menulis mempertahankan argumentasi 
tentang kesalahan pembaptisan bayi dan 
penyatuan gereja dengan negara. Dan Felix 
bekerja dengan sangat antusias sebagai 
seorang penginjil sehingga banyak orang 
ikut mey akini doktrin mereka. 

Tentu kelompok Zwingli tidak tinggal 
diam. Setelah kalah dalam perdebatan, 
sekalipun Dewan Kota menyatakan bahwa 
Zwingli menang, namun sesungguhnya 
semua orang yang hadir dan dengar tahu 
bahwa sebenarnya Zwingli kalah, mereka 
memikirkan cara licik untuk menghadapi 
Felix dan teman-temannya. 

Mereka akhirnya tak tahan lagi, lalu 
menangkap Felix Mantz. Dalam jangka 
waktu dari tahun 1525 hingga 1527 Felix 
beberapa kali di tangkap dan dilepaskan. 
Dewan Kota dan Zwingli sungguh pusing 
menghadapi Felix yang sangat fasih 
Alkitab dengan argumentasinya yang 
sangat logis dan benar. 

Satu saat ketika Felix sedang berkhot- 
bah bersama George Blaurock di wilayah 
Griiningen, mereka menyergapnya secara 
mendadak dan memasukkannya ke dalam 
penjaraWellenburgdi Ziirich. 

Sementara itu pada 7 Maret 1526, 



Dewan Kota Ziirich oleh pengaruh Zwing- 
li telah berhasil mensahkan undang-undang 
yang menyatakan, barang siapa yang 
membaptis ulang orang dewasa yang sudah 
dibaptis saat bayi akan dihukum dengan 
ditenggelamkan. 

Ingat, teman baik Zwingli yaitu John 
Calvin ada di Swiss tetapi di kota lain yaitu 
kota Geneva juga melakukan hal yang 
persis sama dengan Zwingli. Calvin juga 
berhasil menguasai Dewan Kota Geneva 
dan mengeluarkan undang-undang yang 
kurang-lebih sama dengan Zwingli. 

Pada tanggal 5 Januari 1527, Felix 
Mantz menjadi korban pertama undang- 
undang yang dibuat oleh Zwingli dan 
Dewan Kota yang dikuasainya. Dan Felix 
Mantz adalah Anabaptis Swiss pertama 
yang mati bagi kebenaran. Dia sesungguh- 
nya adalah martir yang luar biasa bagi 
Tuhan yang dikasihinya di tangan para 
Protestan. Manz berkata bahwa ia ingin 
mengumpulkan orang-orang yang mau 
menerima Kristus, mematuhi firmanNya, 
me-ngikutinya untuk memberi diri 
dipersatukan dalam baptisan dan 
menghidupi kehidupan yang penuh iman. 
Zwingli dan Dewan Kota menuduh Felix 
membangkang dan tidak mau memperbaiki 
kesalahannya. Pada hari itu, 5 Januari 
1527, jam 3 sore ia dibawa dari Wellenburg 
ke sebuah perahu, sambil jalan dia bersaksi 
kepada semua orang. Seorang pelayan dari 
Gereja Reformed berusaha mendiamkan- 
nya, dan memberi dia kesempatan untuk 
berubah. Ibunya dan saudaranya dari 
balkon rumah berseru menguatkannya. 
Mereka berseru, "teguhkanlah hati dalam 
penderitaan bagi Kristus." 

Dia dibawa dengan perahu ke tengah 
sungai Limmat. Tangannya diikat dan dita- 
rik ke belakang lututnya dan sebatang kayu 
diantaranya. Sebelum mereka mendorong- 
nya ke dalam air ia berseru, "kedalam 
tanganMu, oh Tuhan, kuserah-kan roh ku." 
Belum cukup dengan itu, Dewan Kota 
merampas seluruh propertinya. Sesudah 
mati mereka menguburkan mayatnya di 
pekuburan St.Jakobs. 

Pembaca, sudahkah Anda sungguh- 
sungguh lahir baru? Kalau sudah, seharus- 
nya ada Roh Kudus di dalam hati Anda. 
Dan Roh Kudus itu pasti akan mendorong 
Anda mencintai kebenaran. Anda pasti 
akan merespons sekelumit kebenaran yang 
disampaikan dengan mengejar kebenaran 
yang berikutnya. 

Felix Manz dan teman-temannya 
membayar harga yang sangat mahal. 
Mereka mempertahankan keyakinan 
bahwa baptisan bayi itu salah, dan untuk 
kebenaran sekecil itu mereka berani 
membayar dengan harga yang sangat 
mahal. Mereka tidak rela berkompromi 
sedikitpun, karena mereka tahu kompromi 
sekecil apapun akan mendorong kepada 
kompromi yang lebih besar. Dan ujung dari 
semua kompromi terhadap kebenaran 
adalah kesesatan total. * * * 



03 



GRAP HE 

International Theological Seminary 




Biaya Pendaftaran: 

Sl=Rp. 100.000,- 
S2=Rp. 150.000,- 



"Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan 

senjataAllah, supaya kamu dapat 

mengadakan perlawanan pada hari yang jahat 

itu dan tetap berdiri, sesudah kamu 
menyelesaikan segala sesuatu." (Efesus 6:13) 

Program yang disediakan: 



Dip. Th. I (Diploma Theologia Satu) — 36 sks 
Dip. Th. II (Diploma Theologia Dua) — 72 sks 
Dip. Th. III (Diploma Theologia Tiga) — 108 sks 

B.B.S. (Bachelor of Biblical Study) - 136 sks 

-TanpaBahasaYunani 
-TanpaSkripsi 
B. Th. (Bachelor of Theology) — 136 sks 

- Harus lulus Bahasa Yunani dua semester 
-TanpaSkripsi 

S. PAK. (Pendidikan Agama Kristen) - 160 sks 
-TanpaBahasaYunani 

- Harus membuat Skripsi minimum 75 hal. 
S. Th. (Sarjana Theologia) — 160 sks 

- Harus lulus Bahasa Yunani dua semester 

- Harus membuat Skripsi minimum 75 hal. 



M . M in. (M aster of M inistry) 

36sksdariB.B.S./B.Th.(GITS) 
40 sks dari S. Th. (STT lain) 
50 sks dari Sarjana Sekuler 

- Tanpa Bahasa Yunani 

- Harus membuat Skripsi minimum 100 hal. 
M .B.S. (M aster of Biblical Studies) 

Jumlah sks sama dengan M . M in. 

- Harus lulus Bahasa Yunani dua semester 

- Harus membuat Thesis minimum 100 hal. 
M . Div. (M aster of Divinity) 

70sksdariS.Th.(GITS) 
90sksdariS.Th. (STTIain) 
96 sks dari Sarjana Sekuler 

- Harus lulus Bahasa Yunani dua semester 

- Harus membuat Thesis minimum 150 hal. 
M . Th. (M aster of Theology) 

- Melihat latar belakang pendidikan, kondisi 
transkrip dan kesanggupan dalam Bahasa 
Yunani. 



D. M in. (Doctor of M inistry) 

- M elihat latar belakang pendidikan, kondisi 
transkrip dan kesanggupan dalam Bahasa 
Yunani. 



UntukmahasiswaasalSTTIain.selainkewajiban 
SKS masih perlu dilihat transkrip dan mutu 
akademisnya. UntukD. M in., masih perlu menambah 
kewajiban tiga Research Paper minimal 40 halaman 
dan lulus, menyelesaikan Thesis dan lulus, serta lulus 
tes kecukupan bahasa Yunani yaitu sanggup 
menerjemahkan minimal 80 %teks P.B. 

Semua program di atas disediakan atas 
kerjasama dengan Tabernacle Baptist Theological 
Seminarydan Bible Baptist Theological Seminary. 



Daftarkan Diri Anda Segera! 

Jadwal Pendaftaran: 

1 April - 1 Agustus - Untuk Semester ganjil 
lSept- ljanuari -UntukSemestergenap 

Alamat: 

Jl. DanauAgung2, No. 5-7 
Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara 14350 
Telp. (021) 6471-4156 Fax. (021) 6450-786 
HP. 0816-140-2354 



GITS 

Program Extension 

Kami menyadari bahwa banyak pelayan 
Tuhan di daerah yang sungguh-sungguh tulus 
dan setia. Banyak di antara mereka sungguh 
sangat rindu menambah pengetahuan 
theologi agar domba yang digembalakan 
kenyang dengan rumput hijau dan air yang 
sejuk. 

M ahasiswa program extension GITS akan 
sama seperti mahasiswa yang duduk di kelas, 
hanya tidak bisa bertanya. Beberapa kelas 
telah selesai divideokan: 
l.Soteriologi(3sks) 

2. Bibliologi(3sks) 

3. Ekklesiologi (3 sks) 

4. Sejarah Baptis I (2 sks) 

5. Sejarah Baptis II (2 sks) 
6.Theologi Kontemporer(2sks) 
7.SurveyDoktrin(3sks) 

8. Bibliologi Tekstual (3 sks) 

9. Eksegesis Kejadian (3 sks) 

10. Eksegesis Keluaran (3 sks) 

11. Eksegesis 1 Korintus (3 sks) 
12.PAK2(2sks) 

13. Eksegesis Kitab Wahyu (3 sks) 
14.Arkeologi ll(2sks) 
Uangpendattaran: 
Rp. 100,000.- untukprogram Sl. 
Rp.150,000.- untukprogram S2. 

Biayakuliah: 
Rp. 25,000.- per-sksuntukSl. 
Rp. 50,000.- per-sksuntukS2. 

Biaya belum termasuk bahan pelajaran dalam 
bentukDVDyangjumlahnyabervariasi. 

Jika anda membutuhkan informasi lebih 

lengkap, silakan ditujukan ke: 
HP. 0878-8424-9630 atau 
E-mail: gits@graphe-ministry.org 



Jika Pembaca mengetahui ada orang yang ingin menjual 
buku rohani atau theologi bekas pakai, bahasa apapun, 

silakan menghubungi: 
G R A P H E International Theological Seminary 



Orang yang bertekad untuk melayani 

Tuhan tidak mungkin terhalang oleh 

uang (sponsor), karena tekadnya lebih 

besardaripada uang! 



Berbagai berita 



GRAP HE 



International Theological Seminary 



GITS tidak lama lagi akan memiliki 
adik yang namanya RITS di Kalimatan 
Barat. Pada awal bulan Agustus tahun 
ini akan dimulai kelas di Remnant 
International Theological Seminary 
(RITS). Sejumlah mahasiswa GITS 
akan berangkat di pertengahan bulan 
Mei untuk bekerja membangun jalan 
dan berbagai fasilitas untuk persiapan 
pembukaan RITS . 

Dengan adanya RITS diharapkan 
akan memberi dorongan kepada gereja- 
gereja di Kal-Bar. RITS menerima 
mahasiswa secara interdenominasi dan 
bertekad membekali mahasiswa dengan 
pengetahuan Alkitab yang mantap. 
RITS tidak akan mengajarkan dogma 
gereja tertentu melainkan hanya 
mengajarkan doktrin yang sesuai 
denganAlkitab. 

Sistem pengajaran yang akan 
diterapkan oleh RITS ialah Sistem 
Kredit Semester (SKS) penuh, artinya 
tidak ada batasan tahun perkuliahan, 
melainkan siapa yang mencapai jumlah 
kredit yang dipatok maka yang 
bersangkutan akan segera diwisuda. 
Dosen-dosen RITS akan datang dari 
Jakarta dan akan mengajar selama satu 
minggu siang dan malam untuk dua 
matapelajaran, atau sistem block-class. 

Jadi, bagi para bisnisman atau 
karyawan di daerah Kal-bar yang ingin 
meningkatkan atau inin memiliki 
pengetahuan theologi, dapat mengikuti 
pelajaran dengan meminta cuti satu 
minggu dari Senin sampai Jumat. 
Berarti dalam waktu satu minggu yang 
bersangkutan akan mendapatkan sekitar 
4sampai6SKS. 

Sedangkan bagi pelayan atau 
Gembala, mereka tidak perlu mening- 
galkan pelayanan hari Minggu karena 
bisa datang Minggu malam dan pulang 
Sabtupagi. 

Untuk dua pelajaran pertama, yaitu 
Soteriologi dan Bibliologi, akan disam- 
paikan dari tanggal 6 sampai 10 Agustus 
2012. Pelajaran disampaikan oleh Dr. 
Suhento Liauw. Masing-masing pelajar- 
an akan memakan waktu 20 jam, kemu- 
dian tambah paper dan ujian, peserta 
akan mendapatkan 6 Sks. Untuk 
keterangan yang lebih lengkap hubungi 
HP. 0856 5000 777 atau 0816 140 2354 
atau melalui email < gits@graphe- 
ministry.org > 



Kini RBK AM828 hadir di Internet 
www.graphe-ministry.org 

Radiolnternetl $m 



04 



Peta Jalan 



bersambung ke halaman 11 
05 



Peta Jalan 



06 



Peta Jalan 



bersambung ke halaman sebelah 
~07 



Peta Jalan 



IrJr^ I I r\ l\ I \l r\ I * I f\ y an ĕ dapat dihubungi jika pembaca ingin 
dilayani dalam Pendalaman Alkitab (PA) tentang seputar pokok-pokok iman dan isu- 
isu kekristenan lainnya: 



NAMA 


LOKASI 


NomorHandphone 


Dr. Steven 


Sunter 


0878-8424-9630 


Ev. Andrew 


Sunter 


0897-867-8166 


Gbl.KurniaK. 


BekasiTimur/PondokGede 


0852-1568-1395 


Gbl. Hansen H. 


Kapuk-JakartaBarat 


0812-1393-8445 


Gbl.AlkiT. 


DepokLama 


0812-8217-7873 


Ev. Arifan T. 


Serpong-Tangerang 


0817-604-8536 


Ev. Mitorya 


TMII-PondokGede 


0852-4508-4498 


Ev. Rian Basuki 


Semarang 


0813-8463-3040 


Ev. TeguhSujarwo 


Solo-JawaTengah 


0813-9805-6419 


Ev. TeguhSriono 


Salatiga-JawaTengah 


0813-9090-2082 


Ev. Filipus 


Surabaya 


0852-3639-1340 


Ev. Hermanto 


Pekanbaru - Riau 


0813-8539-2281 


Gbl.JokoH.R. 


Candipuro-LampungSelatan 


0812-8813-1681 


Gbl. Firman L / Ev. Bernabas 


Tj. Karang- BandarLampung 


0813-8651-5583 


Ev. Anyut 


Metro Lampung 


0853-9386-4113 


Ev. Are E. L 


PematangSiantar- Medan 


0813-1942-2492 


Ev. AmosDaeli 


GunungSitoli - Nias 


0813-1956-4140 


Gbl.JohnSung 


Siantan- Kalbar 


0856-5000-777 


Gbl. SilwanusT. / Ev. Wesli 


Sintang- Kalbar 


0813-3947-1549 


Gbl. Irwanto 


SingkawangTimur- Kalbar 


0813-4526-5994 


Ev. Aji Sastro 


Singkawang Barat - Kalbar 


0852-5230-0383 


Ev. Mulyono 


Singkawang- Kalbar 


0852-1553-9480 


Ev. Suandi R. 


Sungai Ayak- Kalbar 


0813-4519-8160 


Ev. Suwandi 


Ambawang- Kalbar 


0856-5233-8223 


Ev. Andarsono 


Bengkayang- Kalbar 


0852-5255-9250 


Ev. Ration 


NangaPinoh- Kalbar 


0852-1558-7717 


Ev. Simson 


NangaLebang- Kalbar 


0813-8615-2656 


Ev. Supriadi/ Ev. Elisa 


Balikpapan - Kalimantan Timur 


0856-9122-2436 


Ev.JohnnyT. 


Manado, Bitung-Sulawesi Utara 


0852-4516-3668 


Ev. Tumbur/ Ev. Timotius 


Jayapura- Papua 


0813-1122-2767 


Ev. YosPagirik 


sementaradi Lampung 


0813-1617-2534 



Panti Asuhan 

Karena Kasih 

" I badah yang murni dan yang tak bercacat di 

hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim 

piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, 

dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak 

dicemarkan oleh dunia." (Yakobus 1:27) 

Dikelola Oleh: 

Yayasan PEKA (Pelaksana Kasih Allah) 

Jl. Danau Agung2 No. 7 

SunterAgungPodomoroJakarta Utara 14350 

Telp. (021) 6471-7437, 6471-4540 

(Dekat RSIA Hermina, Depan kantor BP3LSunter) 

J ika anda tergerak untuk membantu 

Rekening BankYayasan PEKA: 

BCA (BankCentral Asia) A/C 007-36-3131-6 

Bank Mandiri (Sunter) A/C 120-009-8080-786 




HUT Panti Asuhan Karena Kasih keB 




BUKU-BUKU DR. LIAUW 



Untukmendapatkan buku-buku berikut, 
silakan lihat halaman 11! 

BUKU BESAR 

1. Doktrin Keselamatan Alkitabiah 

Tebal: 318 halaman Harga: Rp. 60,000.- 

2. Doktrin Alkitab Alkitabiah 

Tebal: 216 halaman Harga: Rp. 50,000.- 

3. Doktrin Gereja Alkitabiah 

Tebal: 198 halaman Harga: Rp. 40,000.- 

4. Guru Sekolah Minggu Super 

Tebal: 120 halaman Harga: Rp. 35,000.- 

5. Vitamin Rohani I 

Tebal: 130 halaman Harga: Rp. 35,000.- 

Berisikan 15 khotbah ringkas Dr. Liauw. 

6. Vitamin Rohani II 

Tebal: 120 halaman Harga: Rp. 35,000.- 

Berisikan 15 khotbah ringkas Dr. Liauw. 

7. Cara Membedakan Mujizat Allah & Iblis 
Tebal: 116 halaman Harga: Rp. 35,000.- 

8. Theology of Local Church M issions 

Tebal: 236 halaman Harga: Rp. 35,000.- 

9. Doktrin Yang Benar 

Tebal: 138 halaman Harga: Rp. 35,000.- 

10. Benarkah Menjadi Kristen Akan Kaya? 

Tebal: 114 halaman Harga: Rp. 35,000.- 

11. Cara Menafsir Alkitab Dengan Tepat & Benar 
Tebal: 164 halaman Harga: Rp. 35,000.- 

12. Melayani Tuhan Atau Perut? 

Tebal: 136 halaman Harga: Rp. 35,000.- 

13. Ketiadasalahan Alkitab (oleh: Dr. Steven E. Liauw) 
Tebal: 210 halaman Harga: Rp. 50,000.- 

14. Glossoialia (oleh: Dr. Steven E. Liauw) 

Tebal: 300 halaman Harga: Rp. 60,000.- 

15. Bundel Pedang Roh - 50 edisi 

Berisi 50 edisi Pedang Roh Harga: Rp. 100,000.- 
16.HUMNOI 

Buku nyanyi yang diterbitkan oleh GRAPHE. Terdiri 

dari 404 lagu himne pilihan dalam bahasa Indonesia 

dan bahasa Inggris. Dijual bebas. 

Harga: Rp. 50,000.- 
17. M usik Duniawi dalam Gereja 

Tebal: 157 halaman Harga: Rp. 50,000.- 

BUKUSAKU 

1. Domba Kbrban 

Tebal: 40 halaman Harga: Rp. 15,000.- 

2 . Kapan Saja Saya M ati, Saya Pasti M asuk Surga 
Tebal: 64 halaman Harga: Rp. 15,000.- 

3. Kewajiban Utama Orang Kristen 

Tebal: 70 halaman Harga: Rp. 15,000.- 

4. TakKenalMakaTakCinta 

Tebal: 52 halaman Harga: Rp. 15,000.- 

5. M embangun Jemaat Yang Berkualitas 

Tebal: 64 halaman Harga: Rp. 15,000.- 

6. M engapa Harus M engembalikan Persepuluhan? 
Tebal: 32 halaman Harga: Rp. 15,000.- 

7. Wanita Kristen Yang M emuliakan Allah 

Tebal: 62 halaman Harga: Rp. 15,000.- 

8. Apakah Gerakan Ekumene Itu Alkitabiah? 
Tebal: 52 halaman Harga: Rp. 15,000.- 

9. Apakah Gerakan Kharismatik Itu Alkitabiah? 
Tebal: 52 halaman Harga: Rp. 15,000.- 

10. Sudahkah Anda Menerima Baptisan Alkitabiah? 
Tebal: 44 halaman Harga: Rp. 15,000.- 

11. Manakah Yang Benar, Perjamuan Kudusatau 
Perjamuan Tuhan? 

Tebal: 40 halaman Harga: Rp. 15,000.- 

12. Memahami & Menjelaskan Allah Tritunggal Secara 
Alkitabiah. 

Tebal: 40 halaman Harga: Rp. 15,000.- 

13. lata Cara Ibadah Yang Alkitabiah 

Tebal: 64 halaman Harga: Rp. 15,000.- 

14. Hakekat Kebebasan Beragama 

Tebal: 54 halaman Harga: Rp. 15,000.- 

15. Sikap Alkitabiah Orang Kristen Terhadap 
Pemerintah 

Tebal: 62 halaman Harga: Rp. 15,000.- 



ORDERFORM 



Nama:. 



Alamat: 



TOKOBUKUKRISTEN 

GRAP H E 

(021) 6471-4156 



Telp. . 



HP 



JudulBuku/CD 


Qty. 


Harga Satuan 


Jumlah 


































































Ongkos Kirim (10% dari Jumlah Harga Buku) 




TOTAL 





Silakan gunting ORDER FORM ini, kirim ke Redaksi beserta bukti transfer ke 

Rekening BCA Sunter Mall 428-101-9672 A/N Dr. Suhento Liauw 

Pemesanan tanpa bukti transfer tidak akan diproses! 



Cara Mendapatkan Buku-buku Dr. Liauw: 

Isi form berikut ini, gunting & kirimkan beserta copy bukti setoran ke alamat redaksi 
atau telepon ke (021) 6471-4156/ HP. 0816-140-2354. Jika membeli melalui Pos Wesel, 
silakan tujukan kepada Yunus N., dan ke alamat redaksi. Harga buku belum termasuk 
ongkos kirim untuk seluruh Indonesia, dan discount khusus disediakan untuk toko buku, 
STT dan gereja. Anda bisa memesan lewat website www.qraphe-ministry.org atau email 
ke church@qraphe-ministry.org . 



DAPATKAN KHOTBAH SERI DALAM BENTUK CD MP3 

VCD/DVD seminar Doktrin Keselamatan, 

Alkitab dan Gereja 

oleh Dr. S uhento L iauw & Dr. Sta/en E. Liauw 

"Kebenaran Yang Memer dekakan" 

Bernsi 8 khotbah yang harus didengar oleh setiap orang 
Harga: Rp. 15,000.- 

Hubungi TOKO BUKU G R A P H E ! 



Orang Kristen Alkitabiah 

Tidak Memakai Kuasa Pemerintah 

Untuk Mem-back-up atau Memajukan 

Pelayanannya. 



16, 



17 



Pendeta, Gembala, Majelis, Diaken, manakah 
yang benai? 

Tebal: 48 halaman Harga: Rp. 15,000.- 

Apakah Semua Agama Sama? 

Tebal: 64 halaman Harga: Rp. 15,000.- 

18. Apakah Semua Gereja Sama? 

Tebal: 64 halaman Harga: Rp. 15,000.- 

19. Bukti Saya Telah Lahir Baru 

Tebal: 64 halaman Harga: Rp. 15,000.- 

20. Apakah Baptisan & Pengurapan Roh Kudus Itu? 
Tebal: 74 halaman Harga: Rp. 15,000.- 

21. Kristus Disalib Hari Rabu, Bukan Hari jumat 
Tebal: 74 halaman Harga: Rp. 15,000.- 

M embahas tentang pernyataan Tuhan Yesus bahwa la 
akan berada di rahim bumi selama tiga hari tiga malam. 

22. Membangun Keluarga Alkitabiah 

Tebal: 114 halaman Harga: Rp. 25,000.- 



y^ 



BUKU BARU! 

M usik Duniawi 
Dalam Gereja 

oleh: Ev. dr.AndrewM .L 
Pengetahuan tentang musik gereja 
yangTuhan inginkan agartidak 
terkontaminasi dengan musik dunia. 
"Tentang Penulis: 

Beliau adalah pemimpin paduan suara 
GBIA GRAPH E dan dosen GITS dalam 
bidang musik, theologi dan bahasa asli 
Alkitab. 



Anda ingin mengikuti kebaktian dalam bahasa Ingjis? 

will have English service every Sunday at 5 pm! 



GR AP H E 

Independent Biblical BaptistChurch 

Jl. Danau Agung 2, No. 7, Sunter, Jakarta Utara M350 

For more intormation, please call 0859-2B4-3884 atau 08978678366 



Eoi^^^^Sound Preaching 

^aditiona^"^ 
hymns 



Greatfellowship 



09 



Ketahuilah bahwa ketika setiap 

edisi Pedang Roh tiba ke tangan 

anda, sejumlah orang telah penuh 

kasih dan pengorbanan 

mengerjakannya serta 

menyumbangkan dana hingga 

anda bisa membacanya. 

Bagaimana kalau sekali-sekali anda 

yang menjadi berkat bagi orang 

lain. Persembahkanlah dengan 

penuh kasih dan kesadaran bahwa 

Tuhan ingin anda ikut ambil bagian 

agar kebenaran bisa dibaca 

sebanyak mungkin orang. 

Rekening Bank Yayasan G R A P H E 
BCA (KPC Sunter Danau) 419-3002971 




p 



*® 



*# 



AM 828 



RADIO BERITA KLASIK 






¥ 






R adio y a n g m eh"gh"i"6u"r "d a n mĕncerdaskan ! 



3**s 



Dari pukul 05:00 - 09.00 dan 16.00-23:00, Sabtu dan M inggu dari 05.00 - 23.00 
Radio Berita Klasikmenyajikan musik-musikklasik dan rohani yang bermutu tinggi! 

Dipancarkan dari kawasan Sunter Agung Podomoro 
GelombangAM/MW828 

menjangkauJABODETABEK& LAMPUNGTIMUR 

Jl. Danau Agung 2, No. 7, Sunter Podomoro, Jakarta Utara 14350 
Telp. (021) 6471-4156 

B erita yang paling klasik adalah berita tentang janjf keselamatan dari A llah kepada manuaa yang telah 
jatuh kedalam dosa, bahwa A llah akan mengirim J uruselamat untuk menydesaikan masalah dosa. 



Renungan Firman Tuhan, lagu-lagu Hymne, pembacaan ayat-ayat Alkitab sebagai "Penuntun Kehidupan" adalah 

ciri-khas Radio Berita Klasik. 

Simakacara favoritRBK: 

* Through The Bible ■ menelusuri Alkitab dari Injil M atius hingga kitab Wahyu 
satu hari satu pasal bersama Dr. Suhento Liauw, Jam 06.00 - 07.00; 22:00 - 23:00 



* Mutiara Kebenaran ■ Pembahasan Alkitab dari Kitab Kejadian bersama Dr. Steven E. Liauw 
Senin - Jumat f Jam 21.00 - 22.00 
* "Bible Study" bersama Dr. Steven E. Liauw, acara tanya jawab Alkitab. Pendengar 
bebas bertanya apa saja, setiap Kamis malam, Jam 20.00 - 21.00 

Di Luar J ABODETABEK Anda Bisa Dengar RBK 
Melalui Internet www.graphe-ministry.0rg 




ACARA GRAPHE YANG BISA DIIKUTI SEMUA PEMBACA PADA TAHUN 2012 



Tgl. | Hari 



I Bulan | 



Acara 



4 


RabU, jam 19.00 


April 


7 


Sabtu 


April 


27-28 


Jumat-Sabtu 


April 


30-1 


Senin-Selasa 


Mei 


3-4 


Kamis-Jumat 


Mei 


12 


Sabtu 


Mei 


13 


Minggu 


Mei 


17 


Kamis 


Mei 


19 


SabtU (14:00-18:00) 


Mei 


19 


Sabtu 


Mei 


22-23 


Selasa-Rabu 


Mei 


17 


Minggu 


Juni 


24 


Minggu 


Juni 


20 


Jumat 


Juli 


4 


Sabtu 


Agustus 


11 


Sabtu 


Agustus 


20-22 


Senin-Rabu 


Agustus 


22 


Rabu 


Agustus 


26 


Jumat 


Oktober 


15 


Kamis 


November 


15 


Sabtu 


Desember 


25 


Selasa 


Desember 


31 


Senin 


Desember 



Peringatan Penyaliban Kristus 

(Kristus disalib hari Rabu bukan Jumat. Perjamuan Tuhan) 

Seminar Tentang Alkitab (Bibliology) oleh Dr. Suhento Liauw 

Seminar di Halmahera oleh Dr. Suhento Liauw 

Seminar di Manado 

Seminar di Sanger 

Kebaktian Tutup Tahun Ajaran GITS 

Minggu peringatan hari Ibu 

Kebaktian Kenaikan Yesus Kristus 

Seminar Musik oleh Dr. Steven & Andrew Liauw 

Seminar di Siantar oleh Dr. Suhento Liauw 

Seminar di Gunung Sitoli, Nias 

Minggu peringatan hari Ayah 

HUT GBIAGRAPHE XVII Sekaligus Peringatan Natal Kristus 

Tur Persahabatan (hari kedua mulai Muslim puasa) 

Pembukaan RITS (Remnant International Theological Seminary) 

Kebaktian Pembukaan Tahun Ajaran Baru GITS 

Kelas dimulai Senin, 13 Agustus 2012 

Baptist History Conterence 

Wisuda GITS ke-16 & Pengutusan 

Seminar Doktrin Keselamatan oleh Dr. Suhento Liauw 

Seminar Doktrin Gereja oleh Dr. Suhento Liauw 

Kebaktian Tutup Semester GITS 

Family Day 

Acara Tutup Tahun 201 1 



11 



KepadaYth: 



Bila tidak terantar, tolong dikembalikan ke: 
Jl. Danau Agung 2, No. 7, Jakarta 14350 
Terima Kasih Pak Pos ! 



Pelayanan Pos Yang Baik Adalah Bukti Kemajuan Bangsa 



1 



PEDANGROH 

^lke 3wore( O- ^lke &fairit 

Buletin Tribulanan Yayasan PEKA / 
G R A P H E International Theological Seminary 
Terdaftar: Kanwil Depag. WJ/7/BA.01. 1/6383/1995 



PantlAsuhan 

K arena K asih 



Pelayanan: 

G R A P H E ; am 828' 

IntmationalTheologlcalSarilnary L™.™.SSM 



H» 



Buletin Pedang Roh ini 

dicetak 5000 eksemplar dan 

disebarkan ke berbagai 

gereja serta pribadi secara gratis. 

Jikaanda/temananda 

memerlukannya, 

kirimkan alamat lengkap 

dengan kode pos 

melalui sms ke 0816-140-2354 

Ketik: "M inta Pedang Roh, 
<nama>& olamat lengkap>" 



2. 
3. 



KUIS PEDANG ROH 



Jawaban Kuis Pedang Roh Edisi 70 

1 . Siapakah penerus Raja Daud? Jawab: Raja Salomo 
Siapakah penulis kitab Ratapan? Jawab: Nabi Yeremia 
Berapakah jumlah kitab dalam Alkitab yang hanya 
memiliki satu pasal? Sebutkan! Jawab: 5; Obaja, 
Yudas, 2 Yohanes, 3 Yohanes dan Filemon. 

4. Apa nama lain dari Gap Theory? Jawab: Ruin 
Reconstruction Theory 

5. Sebutkan ayat dalam Perjanjian Baru yang dengan 
tegas menyatakan Adam sebagai manusia pertama! 
Jawab: I Kor 15:45 

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 

Pemenang Kuis Pedang Roh Edisi 70 

1 . Laswati/Then Nyat Jun 

GMI Seberlawan Jl. Sutomo 241 P. Siantar 21117 

2. Ny. Pakpahan 

Jl. Perumnas III/I/36 Perumnas Klender Jaktim 

3. Sartiwinace 

Dinas Perkebunan & Kehutanan Kalteng 73516 
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
Pertanyaan Kuis Pedang Roh Edisi 71 
1 . Dimanakah letak perumpamaan Yesus tentang ladang 

yang terdapat harta terpendam dan mutiara yg indah? 

Pada tanggal berapa Felix Mantz ditenggelamkan di 

Sungai Limmat? 

Apa kepanjangan dari RITS? 

Siapakah wanita PB penjual kain ungu yang membantu 

pelayanan Paulus di Filipi? 

Orang PL diselamatkan dengan cara apa? 



TOKO BUKU KRISTEN 

GR AP H E 

Jl. Danau Agung 2, No. 7 

Sunter Agung Podomoro 

JakartaUtara 14350 

Ph. (021) 6471-4156 

Fax. (021) 6450-786 

E-mail: church@graphe-ministry.org 

Menjual berbagai buku dan 

kaset rohani serta perlengkapan- 

perlengkapan pelayanan kegerejaan. 

Anda juga bisa mendapatkan 

kaset khotbah 

Dr. Suhento Liauw 

atau kaset Siaran Radio 

Suara Kebenaran Graphe 



2. 

3. 
4. 

5. 




Kirimkan jawaban anda dengan kartu 
pos selambat-lambatnya 20 Juni 2012. 
Jangan lupa juga sertakan nomor 
handphone anda supaya dapat kami 
hubungi. Sekalipun tidak juara biasanya 
jawaban yang betul akan mendapat 
hadiah hiburan berupa buku-buku yang 
ditulis Dr. Liauw. 



Pembaca Se-Jabodetabek, mari dengarkan radio 

RBKdiAM 828, dari jam 05.00-23.00 

Ada pembahasan Alkitab dari M atius hingga 

Wahyu,TanyaJawabdll. 



TAHUKAH ANDA BETAPA PENTINGNYA 

KEHADIRANGEREJAYANGALKITABIAHDI 

LINGKUNGAN ANDA, ATAU ANDA 

HADIR (PINDAH) KE LINGKUNGAN 

YANGADAGEREJAALKITABIAH? 

D emi K eselamatan J iwa 
A nak-CucuA nda! 



Hubungi GBIA GRAPHE! 

Telp. (021)6471-4156 

HP. 0816-140-2354 



Kami akan menolong anda 

mendapatkan gereja yang alkitabiah 

agar iman anda terpelihara 

dan bertumbuh dengan sehat. 

di gereja yang alkitabiah. 



Jika ketika anda membaca Alkitab, buku-I 
buku rohani, bahkan mendengar khotbah, ■ 
anda menemukan hal-hal yang tidak; 
dimengerti atau membingungkan, silakanl 
mengirimkan persoalan tersebut ke: ■ 

"LaboratoriumTheologi GRAPHE" j 

melalui e-mail <gits@ graphe-ministry,org> : 



Alamat Redaksi: 

Jl. Danau Agung 2, No. 5-7 

Sunter Podomoro, Jakarta Utara 

Telp. (021) 6471-4156, 6471-4540 

Fax. (021) 6450-786 
Website: www.graphe-ministry.org 
E-mail : church @ graphe-mini stry. org 

Kirimkan Sumbangan Anda ke 

Rekening Bank Yayasan GRAPHE 

BCA (KPC Sunter Danau) 419-3002971 



UNTUK KALANGAN SENDIRI 
MELALUI SUMBANGAN DARI PEMBACA 



Tunas-tunas jemaat turut 

bersyukur atas berdirinya GBIA 

GRAPHE. Sebuah kebenaran 

yang tidak dapat dipungkiri 

ialah tanpa GRAPHE tidak 

mungkin akan ada Tunas- 

tunas jemaat. Pepatah 

Tionghoa berkata, "minum air 

di hilir, harus selalu ingat 

sumbernya yang di hulu". 



WebsiteGRAPH E: www.graphe-ministry.org 

Gereja <church@graphe-ministry.org> 
Jr GITS <gits@graphe-ministry.org> 
v Radio <rbk@graphe-ministry.org> 



Kini tersedia CD MP3acara "ThroughtheBible", 

pembahasan Alkitab dari Matius hingga Wahyu 

'Satu Pasal Satu J am' oleh Dr. Suhento Liauw 

melalui Radio Berita K lasik. 

Dapatkan Segera! 

J uga tersedia CD MP3 

pembahasan K itab Kejadian - 1 mamat bersame 

D r. Steven E . L iauw dalam acara 

"Mutiara Kebenaran." 



Semester Barol 



Sekolah Tinggi Theologi Yang Bertekad 
M enghasilkan Pelayan Tuhan Yang B erintegritas 




(RITS) 

REMNANTINTERNATIONALTHEOLOGICALSEMINARY 

Lokasi: JL. Trans-Kalimantan Km.45, 
Kab. Kubu Raya, Kalimatan Barat 
Alamat Surat di Pontianak: 
Jl. Purnama 2, Komp. Purnama Elok D8. 
Hubungi: 0856 5000 777, 0816 140 2354 



Silakan download Pedang Roh edisi ini di: www.qraphe-ministry.org dalam bentukfull color! 

Jika terjadi gangguan pengiriman anda tidak menerima Pedang Roh edisi lanjut, download-\ah melalui Website GRAPHE 



